SILABI MATA KULIAH HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 



Fakultas 
Jurusan/ Prodi 
Mata Kuliah 
Kode Mata Kuliah 
SKS 



: Syari’ah 

: Hukum Bisnis Syariah 
: Hukum HKI 
: 0822236 
: 2 



Standar kompetensi 



: Mahasiswa mampu memahami aspek hukum hak atas kekayaan intelektual (HKI), macam bidang HKI, pengaturan HKI menurut hukum positif di Indonesia dan kajian 
HKI menurut perspektif Islam. 



Deskriipsi MK : Hukum HKI adalah salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh oleh setiap mahasiswa jurusan hukum bisnis syariah. Dengan MK ini mahasiswa akan diajak 

untuk memahami dan mengkaji konsep dasar HKI, Hak cipta, Hak paten, Hak Merek, Desain Industri dan tata letak sirkuit terpadu, Rahasia Dagang, dan varietas 
tanaman. 



No 


Kompetensi Dasar 
dan Hasil Belajar 


Materi Pokok dan 
Uraian Materi Pokok 


Pengalaman 

Belajar 


Indikator 


Strategi 


Penilaian 


Waktu 


Sumber Bahan/ Alat 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


1 


Mhs mengetahui 
Konsep Dasar HKI 
(pengertian, prinsip 
HKI, latar belakang 
pengaturan HKI di 
Indonesia dan ruang 
lingkup HKI menurut 
TRIP’S) 


Konsep Dasar HKI 
(pengertian, prinsip HKI, 
latar belakang pengaturan 
HKI di Indonesia dan 
ruang lingkup HKI 
menurut TRIP’s) 


Mengkritisi dan 
diskusi tentang 
Konsep Dasar HKI 
(pengertian, prinsip 
HKI, latar belakang 
pengaturan HKI di 
Indonesia dan ruang 
lingkup HKI 
menurut TRIP’s) 


Mhs mampu 
menjelaskan 
Konsep Dasar 
HKI (pengertian, 
prinsip HKI, latar 
belakang 

pengaturan HKI di 
Indonesia dan 
ruang lingkup 
HKI menurut 


Ceramah, 

diskusi 


Partisipasi 

klas 


1 X 

pertemuan 


Tomi Suryo Utomo, Hak 
Kekayaan Intelektual di 
era Global, Graha Ilmu, 
2009 (Hal. 1-52) 

Khoirul Hidayah. Hukum 
HKI.UIN Perss. 2012. (Hal 
1-9) 

Diktat Materi Kuliah 
Hukum Hak Atas Kekayaan 













TRIP’S) 








Intelektual, Fakultas 
Hukum Universitas 
Brawijaya. 


















TimLindsey, Hak 
Kekayaan Intelektual Suatu 
Pengantar, Alumni, 2006 
(Hal. 1-17) 


2 


Mahasiswa mampu 
mengetahui Pengaturan 
HKI dan HKI menurut 
Hukum Islam 


Pengaturan HKI 
menurut hukum di 
Indonesia dan Kajian 
menurut Hukum Islam 


Membaca dan 
mengkritisi 


Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengaturan HKI 
menurut hukum di 
Indonesia dan 
mengkaji menurut 
hukum Islam 


Ceramah, 

Diskusi 


Partisipasi 

klas 


1 X 

pertemuan 


Tomi Suryo Utomo, Hak 
Kekayaan Intelektual di 
era Global, Graha Ilmu, 
2009 (Hal.49-63) 

Khoirul Hidayah. Hukum 
HKI.UIN Perss. 2012. (Hal 
17-30)) 


















TimLindsey, Hak 
Kekayaan Intelektual Suatu 
Pengantar, Alumni, 2006 
(Hal.23-55) 


3 


Mahasiswa memahami 
Hak Cipta (Fungsi, 
Sifat, Prinsip-prinsip 
Dasar, Hak-hak terkait, 
Perkecualian dan 
Batasan Hak Cipta) 


Hak Cipta (Fungsi, Sifat, 
Prinsip-prinsip Dasar, 
hak-hak terkait, 
Perkecualian dan 
Batasan Hak Cipta) 


Membaca dan 
diskusi 


Mahasiswa 

mampu 

mendeskripsikan 
dan menjelaskan 
Hak Cipta (hak- 
hak terkait, 
Perkecualian dan 
Batasan Hak 


Ceramah, 

Diskusi 


Partisipasi 

klas 


1 X 

pertemuan 


Tomi Suryo Utomo, Hak 
Kekayaan Intelektual di 
era Global, Graha Ilmu, 
2009 (Hal. 69-93) 

Khoirul Hidayah. Hukum 
HKI.UIN Perss.20 12. (Hal 
37-59) 













Cipta) 








Budi agus riswandi dan M. 
Syamsudin, Hak Kekayaan 
Intelektual Dan Budaya 
Hukum, PT RajaGrafindo 
Persada, jakarta, 2005 

Undang-Undang Republik 
Indonesia, Nomor 19 
Tahun 2002, Tentang Hak 
Cipta 

TimLindsey, Hak 
Kekayaan Intelektual Suatu 
Pengantar, Alumni, 2006 
(Hal.89-129) 


4 


Mahasiswa mampu 
memahami Hak Cipta 
(Pendaftaran Hak 
Cipta di Indonesia, 
jangka waktu 
perlindungan, 
pemegang hak cipta) 


Hak Cipta (Pendaftaran 
Hak Cipta di Indonesia, 
jangka waktu 
perlindungan, pemegang 
hak cipta ) 


Mengkritisi dan 
diskusi tentang Hak 
Cipta (Pendaftaran 
Hak Cipta di 
Indonesia, jangka 
waktu 

perlindungan, 
pemegang hak 
cipta) 


Mahasiswa 

mampu 

memahami Hak 
Cipta 

(Pendaftaran Hak 
Cipta di 

Indonesia, jangka 
waktu 

perlindungan, 
pemegang hak 
cipta) 


Ceramah dan 
Diskusi 


Partisipasi 

klas 


1 X 

pertemuan 


Tomi Suryo Utomo, Hak 
Kekayaan Intelektual di 
era Global, Graha Ilmu, 
2009 9 (Hal. 90-93) 

Khoirul Hidayah. Hukum 
HKI.UINPerss.2012. (Hal 
37-59) 

Budi agus riswandi dan M. 
Syamsudin, Hak Kekayaan 
Intelektual Dan Budaya 
Hukum, PT RajaGrafindo 
Persada, jakarta, 2005 
(hal. 18) 

Undang-Undang Republik 
Indonesia, Nomor 19 
Tahun 2002, Tentang Hak 





















Cipta 


5 


Mahasiswa mampu 
memahami 
permasalahan 
penegakan hukum 
terhadap perlindungan 
hak cipta di Indonesia 


Permasalahan 
penegakan hukum 
terhadap perlindungan 
hak cipta di Indonesia. 


Mengkritisi dan 
diskusi tentang Hak 
Cipta 

(permasalahan 
penegakan hukum 
terhadap 

perlindungan hak 
cipta di Indonesia) 
dan analisa kasus 


Mahasiswa 
mampu 
memahami 
permasalahan 
penegakan 
hukum terhadap 
perlindungan hak 
cipta di 
Indonesia) 


Study kasus 
dan diskusi 


Partisipasi 
klas dan 
presentasi 


1 X 

pertemuan 


Tomi Suryo Utomo, Hak 
Kekayaan Intelektual di 
era Global, Graha Ilmu, 
2009 9 (Hal. 90-93) 

Budi agus riswandi dan M. 
Syamsudin, Hak Kekayaan 
Intelektual Dan Budaya 
Hukum, PT RajaGrafindo 
Persada, jakarta, 2005 
(hal. 18) 

Khoirul Hidayah. Hukum 
HKI.UINPerss.2012. (Hal 
37-59) 

TimLindsey, Hak 
Kekayaan Intelektual Suatu 
Pengantar, Alumni, 2006 
(Hal.89-128) 

Undang-Undang Republik 
Indonesia, Nomor 19 
Tahun 2002, Tentang Hak 
Cipta 





6 


Mahasiswa memahami 
Hak Merek 
(Pengertian, lingkup 
hak merek) 


Hak Merek (Pengertian, 
lingkup hak merek) 


Mencermati dan 
diskusi tentang 
Hak Merek 
(Pengertian, lingkup 
hak merek) 


Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan Hak 
Merek 
(Pengertian, 
lingkup hak 
merek) 


1 .Student 
critic case 
study 
2. Diskusi 


Partisipasi 

klas 


1 X 

pertemuan 


Khoirul Hidayah. Hukum 
HKI.UINPerss.2012. (Hal 
71-85) 


7 


Mahasiswa memahami 
Hak Merek 
(Pemiohonan 
Pendaftaran, 
pendaftaran merek, 
pengalihan hak atas 
merek terdaftar, 
indikasi geogralis dan 
indikasi asal, 
penghapusan dan 
pembatalan pendaftaran 
merek)\ 


Hak Merek (Permohonan 
Pendaftaran, pendaftaran 
merek, pengalihan hak 
atas merek terdaftar, 
indikasi geografis dan 
indikasi asal, 
penghapusan dan 
pembatalan pendaftaran 
merek) 


Mendiskusikan Hak 
Merek (Permohonan 
Pendaftaran, 
pendaftaran merek, 
pengalihan hak atas 
merek terdaftar, 
indikasi geografis 
dan indikasi asal, 
penghapusan dan 
pembatalan 
pendaftaran merek) 
dan analisa studi 
kasus 


Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan Hak 
Merek 

(Pemiohonan 
Pendaftaran, 
pendaftaran 
merek, pengalihan 
hak atas merek 
terdaftar, indikasi 
geografis dan 
indikasi asal, 
penghapusan dan 
pembatalan 
pendaftaran 
merek)) 


1. Ceramah 

2. Diskusi 


Partisipasi 
klas dan 
presentasi 


1 X 

pertemuan 


Tomi Suryo Utomo, Hak 
Kekayaan Intelektual di 
era Global, Graha Ilmu, 
2009 (Hal. 205-221) 

Dr. Ahmadi Mira, SH., MS 
Hukum Merek, Cara 

Mudah Mempelajari 

Undang-Undang Merek, PT 
RajaGrafindo Persada, 

jakarta, 2007. hal 21-63 

Khoirul Hidayah. Hukum 
HKI.UINPerss.2012. (Hal 
71-85) 

Undang-Undang Republik 
Indonesia, Nomor 15 
Tahun2001, Tentang 
Merek 


8 


UTS 


Ujian Tengah Semester 








Tubs 













(UTS) 














9 


Mahasiswa memahami 
Hak Paten (pengertian, 
lingkup paten, subyek 
paten, paten dalam 
perspektif Islam) 


Hak Paten (pengertian, 
lingkup paten, subyek 
paten, paten dalam 
perspektif Islam ) 


Mengkritisi dan 
diskusi tentang Hak 
Paten (pengertian, 
lingkup paten, 
subyek paten, paten 
dalam perspektif 
Islam) 


Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan Hak 
Paten (pengertian, 
lingkup paten, 
subyek paten, 
paten dalam 
perspektif Islam) 


Ceramah, 

diskusi 


Partisipasi 

klas 


1 X 

pertemuan 


Tomi Suryo Utomo, Hak 
Kekayaan Intelektual di 
era Global, Graha Ilmu, 
2009 (Hal. 99-101) 

Khoirul Hidayah. Hukum 
HKI.UIN Perss (Hal 92- 
117) 

TimLindsey, Hak 
Kekayaan Intelektual Suatu 
Pengantar, Alumni, 2006 
(Hal. 181-200) 

Undang-Undang Republik 
Indonesia, Nomor 14 

Tahun 2001, Tentang Paten 


10 


Mahasiswa 

Memahami Hak Paten 
(jangka waktu 
perlindungan paten hak 
dan kewajiban 
pemegang paten) 


Hak Paten (jangka 
waktu perlindungan 
paten hak dan kewajiban 
pemegang paten) 


Mengkritisi dan 
diskusi tentang Hak 
Paten (jangka waktu 
perlindungan paten 
hak dan kewajiban 
pemegang paten) 


Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan Hak 
Paten (jangka 
waktu 

perlindungan 
paten hak dan 
kewajiban 
pemegang paten) 


Ceramah, 
Studi kasus 


Partisipasi 
klas dan 
presentasi 


1 X 

pertemuan 


Undang-Undang Republik 
Indonesia, Nomor 14 

Tahun 2001, Tentang Paten 

TimLindsey, Hak 
Kekayaan Intelektual Suatu 
Pengantar, Alumni, 2006 
(Hal. 181-200) 

Khoirul Hidayah. Hukum 
HKI.UIN Perss . 2012.(Hal 
92-117)) 























11 


Mahasiswa memahami 
Hak Paten 
(Pennohonan hak 
paten, pengumuman 
dan pemerikasaan 
substantive, pengalihan 
dan lisensi paten) 


Hak Paten (Permohonan 
hak paten, pengumuman 
dan pemerikasaan 
substantive, pengalihan 
dan lisensi paten) 


Mengkaji dan 
diskusi tentang Hak 
Paten (Permohonan 
hak paten, 
pengumuman dan 
pemerikasaan 
substantive, 
pengalihan dan 
lisensi paten) 


Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan Hak 
Paten 

(Pennohonan hak 
paten, 

pengumuman dan 
pemerikasaan 
substantive, 
pengalihan dan 
lisensi paten) 


Case Study, 
Diskusi 


Partisipasi 

klas 


1 X 

pertemuan 


Undang-Undang Republik 
Indonesia, Nomor 14 

Tahun 2001, Tentang Paten 

TimLindsey, Hak 
Kekayaan Intelektual Suatu 
Pengantar, Alumni, 2006 
(Hal. 181-200) 


12 


Mahasiswa 

mengetahui Hak Paten 
(Pelaksanaan Paten 
oleh Pemerintah dan 
upaya hukum dalam 
pelanggaran paten) 


Hak Paten (Pelaksanaan 
Paten oleh Pemerintah 
dan upaya hukum dalam 
pelanggaran paten) 


Mengkaji dan 
diskusi melalui 
studi kasus 


Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan paten 
oleh pemerintah 
dan upaya hukum 
dalam 

pelanggaran 

paten. 


Diskusi 


Partisipasi 

Klas 


1 X 

pertemuan 


Undang-Undang Republik 
Indonesia, Nomor 14 

Tahun 2001, Tentang Paten 

TimLindsey, Hak 
Kekayaan Intelektual Suatu 
Pengantar, Alumni, 2006 
(Hal. 181-200) 

Khoirul Hidayah. Hukum 
HKI.UIN Perss. (Hal 92- 
117) 


13 


Mahasiswa memahami 
Perlindungan Varietas 
Tanaman dalam UU 
No. 29 tahun 2000 


Perlindungan Varietas 
Tanaman dalam UU No. 
29 tahun 2000 


Mendiskusikan 
Perlindungan 
Varietas Tanaman 
dalam UU No. 29 


Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

Perlindungan 


Diskusi 


Partisipasi 
klas dan 
presentasi 


1 X 

pertemuan 


TimLindsey, Hak 
Kekayaan Intelektual Suatu 
Pengantar, Alumni, 2006 
(Hal.230-234) 











tahun 2000 


Varietas 
Tanaman dalam 
UU No. 29 tahun 
2000 








Khoirul Hidayah. Hukum 
HKLUIN Perss (Hal 151- 
166) 

UU No. 29 tahun 2000 
tentang PVT 


14 


Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
Desain Tata Letak 
Sirkuit Terpadu 


Desain Tata Letak Sirkuit 
Terpadu 


Mengkritisi dan 
mendiskusikan 
Desain Tata Letak 
Sirkuit Terpadu 


Mahasiswa 
mempu 
menjelaskan 
Desain Tata Letak 
Sirkuit Terpadu 


Ceramah, 

Diskusi 


Partisipasi 

klas 


1 X 

pertemuan 


Tomi Suryo Utomo, Hak 
Kekayaan Intelektual di 
era Global, Graha Ilmu, 
2009 (Hal. 163-184, 225- 
234) 

TimLindsey, Hak 
Kekayaan Intelektual Suatu 
Pengantar, Alumni, 2006 
(Hal.225-230) 

Khoirul Hidayah. Hukum 
HKLUIN Perss. 2012. (Hal 
173-183) 

UU No 32 Tahun 2000 
tentang DTLST 


15 


Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
rahasia dagang dan 
Desain industri 


Rahasia Dagang dan 
Desain industri 


Mengkritisi dan 
mendiskusikan 

rahasia dagang dan 


Mahasiswa 
mempu 
menjelaskan 
rahasia dagang 


Ceramah, 

Diskusi 


Partisipasi 

klas 


1 X 

pertemuan 


Khoirul Hidayah. Hukum 
HKLUIN Perss. 2012. (Hal 
141-148 danhal 187-205) 










Desain industri 


dan Desain 
industri 








Ujian Akhir 
Semester (UAS) 















Malang, 4 November 2010 



DOSEN PENGAMPU 











UU No. 30 tahun 2000 
tentang rahasia dagang 

UU No. 31 tahun 2000 
tentang Desai industri 






Tulis 

















DIVALIDASI OLEH 



PEMBANTU DEKAN I 



Khoirul Hidayah, SH, MH 
Nip. 197805242009122003 



Dr. Suwandi, MH 





